04. Grit 


Artikel 


06. Anak Visi 


Kesaksiar 


tak terasa sudah hampir tengah 

tahun. Dan bahkan banyak orang 
sudah merencanakan kegiatan akhir 
tahun,” demikian sering saya dengar 
dari orang-orang di sekitar saya. Hidup 
ini singkat, dan kita sering merasa 
terdesak untuk memanfaatkan waktu 
di atas bumi ini dengan sebaik-baiknya 
sebelum berlalu. 

Ketika Raja Salomo merenungkan 
tujuan dari hidup ini, ia memberi dua 
saran. Pertama, kita harus menjalani 
hidup dengan penuh makna, termasuk 
menikmati hal-hal baik yang kita 
dapatkan atas izin Allah, seperti 
makanan dan minuman (Pengkhotbah 
9:7), pakaian dan minyak wangi (ay. 

8), pernikahan (ay. 9), dan segala 
pemberian baik lainnya dari Allah. 

Saran kedua adalah bekerja 
dengan rajin (ay.10). Hidup ini penuh 
dengan kesempatan dan selalu ada 
pekerjaan yang bisa dilakukan. Kita 
harus memanfaatkan setiap kesempatan 
yang Allah berikan, mencari hikmat-Nya 
untuk tahu bagaimana memprioritaskan 
kerja sekaligus bersantai dengan tetap 
memakai talenta kita untuk melayani 
Dia. 


RAJIN 


Orang dunia mempunyai pepatah, 
“Tekun pangkal pandai, rajin pangkal 
kaya.” Rajin adalah hal yang baik, namun 
tidak banyak orang melakukannya. 
Banyak orang lebih suka bermalas- 
malasan. Salomo di bagian lain 
mengatakan, “Orang malas tidak akan 
menangkap buruannya, tetapi orang 
rajin akan memperoleh harta yang 
berharga” (Amsal 12:27). 


d d Wae ini cepat sekali berlalu ya.... 


RAJIN 


Apakah “malas”? Dalam bahasa Ibrani, 
disebut dengan istilah “ramiyah”, artinya: 
pemalas, pengangguran, kendur dalam semangat, 
pengkhianat, penipu, orang yang lalai. 

Sedangkan kata rajin dalam bahasa Ibrani 
disebut dengan istilah “charuwts”, yang berarti 
tajam, ketetapan hati, rajin. 

Dari ayat di atas kita dapat mengambil 
kesimpulan untuk direnungkan, dipahami dan 
dihidupi adalah sebagai berikut: apabila saya 
memilih untuk menjadi pemalas, pengangguran, 
orang yang kendur dalam semangat, pengkhianat, 
penipu, orang yang lalai, maka saya tidak akan 
pernah meraih atau mendapatkan apapun dalam 
hidup. 


Md KUALITAS SELALU 
BERHUBUNGAN DENGAN 
KETEKUNAN DAN DISIPLIN. 
TIDAK ADA SESUATU YANG 
BERKUALITAS DIHASILKAN 
DENGAN CARA INSTANT. 


Namun apabila saya memilih untuk menjadi 
orang yang memiliki ketajaman dalam cara 
berpikir, ketetapan hati untuk fokus pada tujuan, 
dan rajin dalam mengerjakan segala hal, maka saya 
akan mendapatkan apa pun yang berharga dalam 
hidup. 


MIDORI 


Seorang pemain biola yang diakui oleh 
dunia internasional, percaya bahwa fokus 
dan latihan dengan rajin adalah kunci sukses 
penampilannya. Sekalipun memiliki jadwal 
super sibuk, sekitar 90 konser pertahun, 
dirinya masih sempat latihan rata-rata 5 
sampai 6 jam perharinya. Jane Ammeson, 


engapa begitu banyak pernikahan 

berakhir dengan perceraian? 

Mengapa begitu banyak suami 
dan istri menyerah dengan pernikahan 
mereka? Hal itu terjadi karena mereka 
kurang sesuatu yang disebut GRIT. 


Apa itu GRIT? para peneliti dalam sebuah 
artikel yang diterbitkan dalam “Jurnal Kepribadian 
dan Psikologi Sosial” mengatakan bahwa arti GRIT 
sangat sederhana yaitu mempertahankan gairah 
dan ketekunan untuk mencapai tujuan jangka 
panjang, meskipun ada hambatan dan gangguan 
yang signifikan. 

Psikolog Angela Duckworth menjelaskan 
bahwa GRIT adalah The Power of Passion and 
Perseverance (Kekuatan gairah dan ketekunan). 
Para kadet yang terdaftar dalam program 
pelatihan musim panas yang keras di West Point 
Amerika lebih mungkin berhasil jika mereka 
memiliki GRIT daripada mendapatkan nilai tinggi 
dalam hal kecerdasan, kebugaran fisik, atau 
kemampuan kepemimpinan. 

Kadet yang memiliki GRIT ini berhasil karena 
mereka memahami bagaimana memanfaatkan 
gairah dan ketekunan, yang merupakan bahan 
Utama GRIT. Dan pasangan yang ingin berhasil 
dalam pernikahan membutuhkan dua 
elemen yang sama. 


Gairah 

Anda bisa 
menyebut gairah 
semacam semangat 
yang mendorong kita 
Untuk maju. Rasul 
Paulus menunjukkan 
hasrat/gairah dalam 
Kolose 3:23: 


“Apa pun yang kamu lakukan, lakukanlah 
dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan, 
dan bukan untuk manusia.” 

Saya dan istri saya suka bercanda, “Jika 
kamu merasa tidak cocok dengan aku, kita 
bercerai saja...” atau “Saya suami yang sangat 
buruk, kamu bisa menemukan orang lain 
yang lebih baik dari saya....” 

Sebenarnya, ketika Erin, istri saya, dan 
saya bercanda tentang perceraian, kami 
secara tidak sadar membuka kemungkinan 
perceraian terjadi. Dan teman kami, 
sepasang suami istri, menyadari bahaya dari 
“candaan” seperti itu. 

Percakapan kami 
dengan mereka, 
yang juga 


Senin 3 Juni s/d Jumat 7 Juni 2019 


"Ibadah MS Women 5 Juni & 
Doa Malam 7 Juni 2019 LIBUR. 


“ Segala keperluan jemaat yang berhubungan 
dengan kedukaan, bisa menghubungi 
Tjandra 0838 3114 9688 atau 
Jacobus 0851 08600 238 


Recorded at 
MSTV.TV | 


Doa FAJAR 
Pengusaha 

Pk. 05.00-06.00 WIB 
Vision Building Lt. 1, 
R. Sanctuary, 

Marvell City Complex 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Menjadi Ayah” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Stefanus Sujono 


Dapatkan GMS Voice versi digital (PDF) 
dengan langsung mengunduhnya 


lewat scan OR Code / link: 
mawarsharon.com/voice/latest 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“The Truth about Sex” 
Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Robert 
Tedjasukmana 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 
Libur 


Oh 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Reaksi dan respon” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Samuel Duddy 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Grow” 

Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Antoni Moelyono 


Doa Malam 
Libur 


Doa FAJAR 
Ditiadakan. 

Aktif kembali 
Sabtu 15 Juni 2019 


Before 30 English & 
Before 30 Indonesia 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 
“Wisdom for 
Stewardship” 

Pk. 19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Soekirno Tarjadi 


“Prayer Corner di akhir 
ibadah 


Sunday Services 

Pk. 07.00, Pk. 10.00, 

Pk. 16.00, Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 1 


Army of God 

Youth Service 

Pk. 13.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Persembahan 
Perpuluhan & 
Perjamuan Kudus 
di setiap ibadah 


DOA FAJAR PENGUSAHA 


PERSIAPKAN DIRI ANDA! 


P AHAN 


HAN 
“KUDUS 


BUSINESS 


R. Sanctuany Vision Building It. 1 
Marvel City Compiex 


(NA SEREJA MAWAR SHARON 


Juli 2019 


@JX INTERNATIONAL 

(JATIM EXPO) 

Pe SURABAYA 
CONFEREBNCE 

Info Center 

031-60007029 

(Selasa - Jumat 09.00-16.00/ 


Sabtu 09.00-13.00 
Email: registrasi@gms.or. 


"SOME THINGS MUST BE CAUGHTA “3 
THAT CANNOT BE TAUGHT" 


Connect Group yang 
diinginkan berdasarkan: 
(beri tanda X) 

O Sesuai usia (Anak / Pelajar 
/ Pemuda / Pro-M / Keluarga) 


— 
(/ GEREJA MAWAR SHARON 


O Dekat rumah 


(VP) O Pengusaha / Wiraswasta 
Umur 8 emesvanencesranene CN 
G3 Inn 5 IOI momen 
Status : Menikah / Belum menikah 
Alamat lengkap (Hobby. jenis pekerjaan) 
Contact Us: 
Email : mycg@gms.or.id 
Phone : 60007070 ext 1115 
(selama jam kerja) 
SMS :085732027220 
Telpon / HP: se.ooooooooooo.oooooo.ooo.ooo.ccooo.cooooo.cco..ooooo.—oooo.o 9 


— 
come pres, 4 


mentor pernikahan, secara teratur selama 
lebih dari setahun, telah mengubah hubungan 
saya dan Erin, dan membawa pengaruh yang 
baik bagi kami. Semuanya itu tentu tidak perlu 
kami lalui jika kami berhenti bercanda tentang 
perceraian. 


Ketekunan 
Jika gairah adalah alasan emosional 

di balik apa yang kita lakukan, ketekunan 

adalah bagaimana kita melakukannya. Rut 

mencontohkan ketekunan: “Tetapi kata Rut: 

“Janganlah desak aku meninggalkan engkau 

dan pulang dengan tidak mengikuti engkau: 

sebab ke mana engkau pergi, ke situ jugalah 

aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di 
situ jugalah aku 

bermalam: 


GAIRAH DAN KETEKUNAN 
MERUPAKAN BAHAN UTAMA GRIT. 
DAN PASANGAN YANG INGIN 
BERHASIL DALAM PERNIKAHAN 
MEMBUTUHKAN DUA ELEMEN ITU. 


bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku: 
di mana engkau mati, akupun mati di sana, dan di 
sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya TUHAN 
menghukum aku, bahkan lebih lagi dari pada itu, 
jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari 
engkau, selain dari pada maut!” (Rut 1: 16-17). 

Namun, ketekunan tidak hanya berbicara 
mengenai tekun menanggung kesengsaraan 
hidup. Tapi juga tekun dalam hal pertumbuhan, 
yaitu kemampuan untuk mengelola kegagalan dan 
belajar dari kesalahan. 

Orang-orang GRIT tidak hanya mengalami 
kegagalan, mereka juga menerimanya, dan 
mengakui bahwa kegagalan adalah bagian dari 
proses. Seperti yang kita baca dalam Amsal 24:16, 
“Sebab tujuh kali orang benar jatuh, namun ia 
bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh 
dalam bencana.” 

Lima tahun lalu, Erin dan saya merayakan 
ulang tahun pernikahan kami yang ke-20. Selama 
pesta, putri kami Annie, yang saat itu berusia 5 

tahun, berlari ke para tamu dan memberi tahu 
mereka bahwa kami baru saja menikah. 
Itu membuat saya tersenyum untuk 
memikirkan perjalanan 20 tahun kami yang 
penuh pasang surut, tawa, kesedihan, 
semuanya. Bagian paling menakjubkan 
dari pernikahan kami bukanlah berapa 
tahun kami telah menikah, tapi 
perjalanan pernikahan itu sendiri. 
Cinta adalah perjalanan 
suka dan duka, sakit maupun 
sehat, naik dan turun, 
yang menumbuhkan dan 
memperdalam hubungan satu 
sama lain. Semua pilihan dan 
keputusan yang kami buat, 
untuk menjaga perkawinan 
kami tetap kuat dan mengatasi 
masalah, telah membentuk GRIT 
kami. (Diterjemahkan dari 
tulisan Greg Smalley, Vice President 
of Marriage and Family Formation 
di Focus on the Family dan penulis 
beberapa buku). 


uk 


Anak Visi 


ami menikah pada 2 Februari 2013, 
Ks tidak menunda keinginan untuk 

memiliki anak. Setelah beberapa 
lama berusaha secara alami dan tidak 
kunjung hamil, pada bulan februari 2017 
kami memeriksakan diri ke dokter, meliputi 
pemeriksaan saluran tuba (istri) dan sperma 
(suami). Dari hasil pemeriksaan, istri 
divonis tidak bisa mempunyai anak secara 
alami. Jika tetap menginginkan anak, harus 
melalui program bayi tabung atau operasi 
pembukaan saluran tuba. Mendengar vonis 
dokter, kami cukup kaget dan bergumul 
dengan Tuhan. Akhirnya setelah melalui 
proses pergumulan yang panjang, kami 
memutuskan untuk tidak menempuh 
jalan medis apa pun. Kami benar-benar 
menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan 
fokus untuk melayani Tuhan dan jiwa-jiwa. 


Pada bulan Mei 2017, kami didoakan oleh 
Pdt. Jusuf Soetanto. Puji Tuhan, pada bulan 
Januari 2018 istri dinyatakan positif hamil. 
Saat ini anak kami, Joshua Sebastian sudah 
berumur 8 bulan. Kami sangat terharu, 
senang dan kagum akan kuasa Tuhan. 
Karena saat kami divonis tidak bisa memiliki 
anak secara alami, hati kami benar-benar 
hancur. Malam itu, kami sepakat tidak lagi 
memusingkan diri pada masalah anak. Kami 
percaya dengan iman yang teguh bahwa 
“mujizat masih ada”. Dan kami kembali 
berdoa untuk jiwa-jiwa, gereja, pemimpin 
kami, dan connect group. Kami sekali lagi 
mau menjadi anak visi dari Gereja Mawar 
Sharon. 


Bagi anda yang memiliki pergumulan yang 
sama dengan kami, merindukan anak tetapi 
tidak kunjung mendapat jawaban, pesan 
saya: jadilah anak di dalam gereja-nya maka 
berkat anak pasti akan kita terima. Tuhan 
Yesus memberkati. Pl (Kesaksian Raymond 
Sebastian & Dewi Indrawati, jemaat GMS 
Surabaya) 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
Kantor: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 


www.mawarsharon.com 
Telp.: (031) 60007000 (HUNTING) 
Fax : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke 

No Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 
Magmschurch 
@@gmschurch 


Ikzereja mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvell City Complex, 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 


badah Umum «4 Anak I, II, III, IV: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Auditorium MSCS (Voltage) 
Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 
. Gembong 20-30 Surabaya 
Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
GMS Surabaya Timur 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 


Vision Hall, 13th floor. 
Marvell City Complex. 
. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Cp. Melyana (0813 90830 1878) 


GMS Surabaya Selatan 

badah Umum | 4 Anak III: 

Pk. 07.00, 10.00 WIB 

. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 

badah Umum 4 Anak | II III : 

Pk. 07.00, 10.00, Pk. 16.00 WIB 

The Pearl 

Pakuwon Mall lantai 3 

di atas food society) 

. Mayjend Yono Suwoyo, Wiyung, Surabaya 
Barat 


GMS Denpasar 

badah Umum « Anak III II: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah Pelajar t Pemuda Pk. 14.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 
. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
'Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 

badah Umum «4 Anak III III IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB (#-ProM) 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, 

Taman Pinang Indah KAV.A2 No. 27-32 
Sidoarjo Telp. 3946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

badah Umum |, IL III : 

Pk. 07.00, 10.00, 17.00 WIB 

badah AOG: Pk. 13.00 WIB 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


. H. Agus Salim 104 Madiun 
Telp: t6282141596579 (sementara) 


GMS Malang 

badah Umum 4 Pro-M «4 Anak III II: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 

Telp. 0341-350027 


GMS Jombang 

badah Umum III III : 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
ompleks Ruko Cempaka Mas B-17/B-18 

. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum «4 Anak | III: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


. WR. Supratman no 104, 
Telp. Kantor 0355-328170 


GMS Jember 

badah Umum - Anak III III: 

Pk. 07.00, 10.00 (#ProM), 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 36, di pertokoan JBC 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 

Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 

badah Umum - Anak | II: 

Pk.10.00, 16.00 WIB 

badah AOG Pk. 13.00 WIB 
Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 

Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 

badah Umum « Anak | II: 

Pk. 08.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 

Ruko Central Plaza 

. ALA. Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh, Sandubaya 
CP: 0370-635170 

HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, ST.) 


GMS Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II 4- Pro-M Pk. 17.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 
badah Umum # Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 

badah Umum «4 Anak | II: Pk. 10.00, 16.00 WIB 
badah Pelajar t Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. (ex Giant), 

Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Jawa Tengah 
HP: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum - Anak III: 

Pk. 10.00 ,16.00 WIB 

badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 
Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 

Slamet Riyadi 373 Solo 

ekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
Telp/ Fax): 0271-723172. 
(Dita-085231221896) 


yu 


GMS Jakarta 
Ibadah Umum #Anak | II III: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 


AOG Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
AOG Teens (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 

|. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-30020080 / 81 


GMS Bandung 

badah Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022) 87775119 


GMS Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 W 
badah Pemuda Pk. 13.00 W 
Hotel Anugerah, Jl. Surya Kencana 82 
Sukabumi 43113 

antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

I. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
p : Arsih/Ryan : 08561611930 


ww 


A 


GMS Cirebon 

Special Sunday Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids Pk. 10.00 WIB 

Beijing Meeting Room 

he Luxton Cirebon Hotel & Convention 
Jln. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317GMS 


2 


GMS Tangerang 

Ibadah Umum # Anak III : 

Pk. 10.00, 16.00 WIB 

Ibadah AOG Youth (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
Living World Mall Lantai 2 Unit 3-01b 
(Sebelah Selebrity Fitnes) 

Alam Sutera Boulevard Kav. 21 

Serpong 15323, Tangerang Selatan 

Telp: 021-30020080 /81 


GMS Balikpapan 

badah Umum «4 Anak LILIN 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 
. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar t Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum 4 Anak | Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 


CP : Elisa Yulianti (0812 9228 6552) 

GMS Pontianak 

badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
IA. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134: 
Fax (0561) 6711634 


GMS Samarinda 


Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
Ibadah Umum - Anak | II: 

Pk. 10.00, 17.00 WITA 

Planet Swalayan It.2. 

Ibadah Anak Pk. 17.00 WITA 


anet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.80 
ekre.: Jl. DI Panjaitan RT 70, Kec. Sungai 
inang Dalam/Kel. Sungai Pinang 75117 
Ruko warna Merah, sebelah Bank Mandiri 
aya, sebelah pakan ternak-Dr. Bambang) 
elp. 0541-4100650 


gyuunu 


Cp: Kezia (0813 9780 8799) 

GMS Palangka Raya 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
badah AOG Pk 13.00 WIB 


Hotel Grand Global 

. Tjilik Riwut km 1 no.9, Palangka Raya 
Alamat Sekretariat : 

. Kahayan no 4 Palangka Raya — 
alimantan Tengah 

nfo :0812-9228-6558 (Maureen) 


GMS Ambon 
badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 


n. PHB, Halong Atas, Halong 
(Dekat patung kuda putih - bekas gudang 
springbed comforta) Baguala, Kota Ambon. 


Telp. (0911)3831477 

GMS Masohi 

badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 
badah Umum 1 # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 
badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 

. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 

CP : 0401-3111075 
HP : 085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 


GMS Bitung 

badah Umum I 4 Ana Pk. 09.00 WITA 
badah Umum | Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 


. Samrat Pakadoodan Ling 3 
(Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


GMS Manado 
badah Umum | II III - Anak: 
Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 


badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) 

Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain 5. (085240163011) 


GMS Tondano 
Ibadah Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
Ibadah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 
Ibadah Umum 4 Anak 
Ibadah Teen/Pelajar 
Jalan Datoe Binangkang, 
Kompelks Dealer Hasrat Abadi 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 14.00 WITA 


GMS Makassar 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum «4 Anak III II: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA (-ProM) 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 
. Gunung Latimojong No. 116 

(Samping Karya Agung) Makassar 

Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum «4 Anak III II: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
14530760 


GMS Pekanbaru 

badah Umum Pk.10.00 
badah Umum Pk.16.00 
badah Anak (It.1) Pk.10.00 


I. Riau, Gang Harapan II No.1 
Belakang Happy Puppy Jl.Riau) 
elurahan Air Hitam 

ecamatan Payung Sekaki 
Pekanbaru Riau - 28292 

Cp.Irawati Santoso (081268828800) 
Telp/Fax: 0761-8651763 / 
8651831 / 8651369 


GMS Palembang 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Army of God Pk. 13.00 WIB 
Auditorium Lt. 4 

EagleKidz (It. 1) Pk. 10.00 WIB 


Auditorium Heavenly Land 
. Letkol Iskandar No. 1 

omp. Ilir Barat Permai, Palembang 
Telp. (0711) 361425 


GMS Lampung 

badah Umum 

badah Anak 

. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 10.00 WIB 


GMS Jambi 

badah Umum #4 Anak Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp: 0741 - 3068456 Fax :0741 - 5911180 


GMS Batam 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Eaglekidz 

(Bintan Room It.2) Pk. 10.00 WIB 


agoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya Hill 

. Teuku Umar, Batam 

CP : (0778) 4884070 


GMS Singapore 

Worship Sunday Service Pk. 11.00am 
Orchard Rendezvous Hotel, Singapore 
Antica Ballroom Level 2 

1 Tanglin Road, Singapore 

CP Ms. Elly Meini elly.m@gms.or.id 

Tel: 90876643 | call only ) 


